MENYELAMI 


—6 MISTERI KEHIDUPAN 


Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

Lingkup Hak Cipta: 

Pasal 2 

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis se- 
telah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


Ketentuan Pidana: 

Pasal 72 

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bhagavad Gita bagi 
Orang Modern 
Menyelami Misteri 
Kehidupan 


Oleh Anand Krishna 


Gn 


—— 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 


,, 
(Yg KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bhagavad Gita bagi Orang Modern 
Menyelami Misteri Kehidupan 
Oleh Anand Krishna 
O Anand Krishna, 2015 


GM 204 01 15 0067 


Desain sampul: Fandy Dwimarjaya 
Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Gedung Gramedia Blok I, Lt. 5 
Jl. Palmerah Barat 29-33, Jakarta 10270 
www.gramediapustakautama.com 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian 
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN : 978 - 602 - 03 - 1569-0 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Sangat besar pengaruh Bhagavad Gita pada 
jiwa manusia dalam hal devosi terhadap Tuhan 
yang diterjemahkan lewat karya nyata.” 


Albert Schweizer (1875 — 1965) 


Pemikir asal Jerman, Peraih Nobel Perdamaian 1952 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Apresiasi Para Tokoh Xii 
Pandangan Para Pemikir dan Pemimpin Dunia 

tentang Bhagavad Gita xvii 
Mengantar Sang Pengantar xxi 


MAHABHARATA: ROMAN KEHIDUPAN 
1 


Percakapan Pertama: Arjuna Visada Yoga 
Kegelisahan Diri - Anak Tangga Menuju Kebahagiaan Sejati 
17 


Percakapan Kedua: Samkhya Yoga 
Akal Sehat - Memahami Alam Benda dan Melampauinya 
61 


Percakapan Ketiga: Karma Yoga 
Berkarya tanpa Pamrih - Mengembangkan Semangat Melayani 
141 


Percakapan Keempat: Jfiana Karma Samnyas Yoga 


Pengetahuan Sejati - Menemukan Jati Diri Hakiki 
185 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


viii 


—— BHAGAVAD GITA BAGI ORANG MODERN 


Percakapan Kelima: Samnyas Yoga 
Jiwa Merdeka - Hidup Bebas Bahagia 
227 


Percakapan Keenam: Dhyana Yoga 
Meditasi - Menuju Hidup Berkesadaran 
255 


Percakapan Ketujuh: Jfiana Vijhana Yoga 
Hyang Tak-Nyata dan Hyang Nyata - Melampaui Dualitas Ilusif 
293 


Percakapan Kedelapan: Aksara Brahma Yoga 
Aku dan “Aku” - Mengenal Diri Mengenal Gusti 
327 


Percakapan Kesembilan: Rajavidya Rajaguhya Yoga 
Pengetahuan Rahasia - Menyelami Misteri Kehidupan 
357 


Percakapan Kesepuluh: Vibhuti Yoga 
Kemuliaan Hyang Maha Mulia - Tak Terjelaskan Tak Terhingga 
387 


Percakapan Kesebelas: Visvarupa Darsana Yoga 
Melihat Wajah-Nya - Di Barat, Timur, di Mana-Mana 
429 


Percakapan Kedua Belas: Bhakti Yoga 


Jalan Kasih - Menuju Hyang Maha Kasih 
471 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BHAGAVAD GITA BAGI ORANG MoDbERN — ix 


Percakapan Ketiga Belas: Ksetra Ksetrajria Vibhaga Yoga 
Medan Laga dan Mengenal-Nya - Bermain dengan Apik 
491 


Percakapan Keempat Belas: Gunatraya Vibhaga Yoga 
Sifat-Sifat Alami - Memahami dan Melampauinya 
523 


Percakapan Kelima Belas: Purusottama Yoga 
Manusia Utama - Hubungan Jiwa dan Jiwa Agung 
547 


Percakapan Keenam Belas: Daivasura Sampad Vibhaga Yoga 
Mulia dan Tidak Mulia - Menemukan Jalur Hidup Bebas Hambatan 
569 


Percakapan Ketujuh Belas: Sraddhatraya Vibhaga Yoga 
Beragam Keyakinan - Melampaui Keraguan dan Kebimbangan 
593 


Percakapan Kedelapan Belas: Moksa Samnyas Yoga 
Kebebasan Mutlak - Mengakhiri Perpisahan Menuju Pertemuan Agung 


617 
Akhir Kata 693 
Cara Membaca Transliterasi Sanskrit 697 
Daftar Pustaka 701 
Karya Lengkap Anand Krishna (1997 - 2014) 709 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Avighnamastu — Gam Ganapataye Namah 


Semoga Tiada Rintangan 


Rama Rahim Krsna Karim 
Allahu Vaheguru Vaheguru 
Yesu Pita Paramatma 
Ahuramazda Kamisama 


Buddham Saranam Paramesvaram 


Engkaulah Rama Hyang Bersemayam 
dalam Sanubari setiap Insan: 

Engkaulah Rahim Hyang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 
Engkaulah Krsna Hyang Maha Menopang Semesta Alam: 
Engkaulah Karim Hyang Penuh Berkah 
dan Allah Hyang Maha Kuasa: 

Engkau pula Pemandu Sejati Hyang Mengarahkan setiap Hati, 
Engkaulah Bapa Hyang Maha Tinggi Pujaan Isa: 
Engkaulah Ahuramazda, Engkau pula Kamisama: 
Engkaulah Buddha Kebenaran Sejati, Kesadaran Murni, dan 
Kebahagiaan Abadi — kuberlindung pada-Mu, 
segala Sembah Sujudku pada-Mu. 


Lokah Samastah Sukhino Bhavantu 
Semoga Makhluk-Makhluk Sealam Semesta selalu Bahagia 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Apresiasi Para Tokoh 


“Setengah abad yang lalu, seorang Yogi, Maharsi Mahesh Yogi, menye- 
lesaikan karyanya di pertapaan Rishikesh. Beliau mengomentari sastra 
suci Bhagavad Gita hanya enam bab saja. Namun, Sang Penguin (pe- 
nerbit karya Beliau) menjadikannya best seller bacaan dunia, sehingga 
John Lennon bersama The Beatles-nya kepincut kepada Dhyana Yoga 
ini. Semua ini atas restu Bhagavan Sankaracarya (Svami Saraswati), 
Guru Maharsi Mahesh Yogi. Kini di suatu pertapaan kecil (pertapaan 
ini diberi nama Ciptaning Kenangan) di Indonesia, seorang Yogi, Anand 
Krishna, mampu mengulas dan mengomentari delapan belas bab Bha- 
gavad Gita.” 

—Ida Pedanda Gede Putra Telabah 


Rohaniawan Bali 


“Ajaran tentang Laku Manusia ini (Bhagavad Gita) mirip dengan ajaran 
manunggaling kawula Gusti atau Sangkan Paraning Dumadi, ajaran ta- 
sauf Islam, dan ajaran dalam relief Candi Borobudur. Wejangan tokoh 
Krsna kepada Arjuna dalam Bhagavad Gita dari zaman kuna sampai 
sekarang dan yang akan datang akan tetap relevan. (Semoga) Bhaga- 
vad Gita karya Anand Krishna ini akan memberikan pencerahan kepada 
semua pembaca.” 
— Prof. Dr. Marsono, S.U. 
Ketua Program Studi Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, 


Universitas Gadjah Mada 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


XIV — BHAGAVAD GITA BAGI ORANG MODERN 


“Dengan menyapa secara sederhana, dalam kalimat-kalimat yang ber- 
sih, runut, dan tulus dalam Bhagavad Gita ini, Anand Krishna mem- 
perkenalkan kita kepada hakikat hidup: bagaimana menjadi diri, me- 
nguasai diri, memberi diri, dan “hidup berkesadaran dalam kasih tanpa 
keterikatan”. Pada masyarakat yang mendewakan jabatan, kekuasaan, 
dan kekayaan dengan pemerintah yang membiarkan bahkan mendo- 
rong pengkotak-kotakan yang gila-gilaan, buku yang menganjurkan pe- 
negakan kebenaran, kebajikan, dan keadilan ini haruslah menjadi baca- 
an wajib.” 

— Prof. Riris K. Toha-Sarumpaet, Ph.D. 


Guru Besar Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia 


“Hiruk-pikuk keseharian menguras fisik, energi, pikiran, emosi, dan jiwa 
kita. Membaca Bhagavad Gita bagaikan berada di tengah samudra, 
terpapar kesejatian diri dan alam semesta, menguntai keheningan dan 
kesadaran akan Keutuhan Diri—sebuah proses penyegaran dan sun- 
tikan kekuatan diri untuk berkarya, berkreativitas tanpa batas dalam 
ekspresiNya di panggung dunia. Anand Krishna telah membuat proses 
ini menjadi mudah dengan bahasanya yang menyentuh lubuk hati yang 
terdalam.” 

—Dr. N.MW. Suriastini 


Peneliti Sosial 


“Maharesi Anand Krishna tidak kenal lelah berbagi pengalaman tentang 
cara hidup yang dilandasi dharma dan prinsip kesejatian. Melalui buku 
Bhagavad Gita terbaru ini beliau kembali mengingatkan dan menegur 
kita semua untuk selalu eling dan mengarahkan pandangan serta ke- 
sadaran pada apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup ini dan siapa 


sejatinya diri kita. Untuk tujuan tersebut, maka ajaran yang terkandung 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


— 


BHAGAVAD GITA BAGI ORANG MODERN —-— XV 


dalam buku Bhagavad Gita ini menjadi sangat relevan untuk dibaca, di- 

resapi, dan yang terpenting, untuk dipraktikkan dalam menjawab per- 
soalan kehidupan sehari-hari.” 

— dr. Wayan Sayoga 

Ketua Yayasan Anand Ashram 


“Buku ini bukan buku biasa, melainkan sebuah panduan hidup, sebuah 
Kitab yang Suci. Ulasan-ulasan yang sarat akan makna mendalam dan 
dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami sungguh sangat mengena 
bagi kehidupan sekarang bahkan untuk masa mendatang. Penjelasan 
tentang apa yang dialami Arjuna sesaat sebelum perang merupakan 
cermin untuk evaluasi diri. Ulasan mendalam tentang jawaban-jawaban 
Sri Krsna, dapat dijadikan pedoman untuk menghadapi berbagai tan- 
tangan hidup serta mengantarkan kita untuk memahami rahasia ke- 
hidupan dan melihatnya secara utuh. Banyak pemahaman luar biasa 
yang mengandung ajaran suci bersifat universal yang dijabarkan oleh 
penulis dapat menginspirasi para pembaca untuk berani melakoni hi- 
dup tanpa melupakan tujuan utama yang lebih mulia, sehingga hidup 
menjadi bermakna. Sebuah Panduan yang wajib dimiliki oleh setiap 
orang untuk meraih kebahagiaan (Ananda). Terima kasih kepada penu- 
lis, Swami Anand Krishna, yang selalu membangkitkan semangat dan 
jiwa saya melalui buku-bukunya yang sangat inspiratif.” 
— Oka Ratnayani, S.Si., M.Si., Ph.D. 
Dosen Kimia FMIPA/Sekretaris Laboratorium Kimia Fisik, 
Universitas Udayana 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pandangan Para Pemikir dan Pemimpin Dunia 


tentang Bhagavad Gita 


“Saya sering, bahkan sudah lima kali, membaca kitab Bhagavad-Gita 
dari A sampai Z. Saya kagum di situ Saudara-Saudara, Bhagavad-Gita 
ternyata bukan kitab klenik.Ternyata bukan kitab untuk duduk di dalam 
kamar bersemadi hanutupi babahan howo songo hamandeng pucuk ing 
grono (menutupi lubang yang sembilan, melihat ujung hidung). Tidak 
Saudara-Saudara. Bhagavad-Gita adalah “Evangelie van De Daad” (ki- 
tab yang dijabarkan dalam kegiatan sehari-hari) — Gita adalah nyanyian 
perbuatan, nyanyian amal, nyanyian fi'il.” 
—Soekarno 
Bapak Bangsa Indonesia/Presiden RI Pertama 


“Ketika saya membaca Bhagavad-Gita dan merenungkan bagaimana 

Tuhan menciptakan alam semesta, segala sesuatu yang lain menjadi 
sangat tidak berarti.” 

—Albert Einstein 

Saintis 


“Setiap kali keraguan menghantui diriku, setiap kali kekecewaan me- 
natap wajahku, dan aku tidak melihat setitik pun terang harapan, aku 
berpaling pada Bhagavad-Gita dan menemukan ayat yang dapat meng- 
hiburku, dan langsung saja di tengah duka sepedih apa pun, aku ter- 
senyum kembali. Mereka yang melakukan perenungan terhadap Gita 
akan selalu menemukan makna baru dan keceriaan baru setiap hari.” 
— Mahatma Gandhi 
Tokoh Perjuangan Tanpa-Kekerasan/Ahimsa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Xvili — — BHAGAVAD GITA BAGI ORANG MODERN 


“Bhagavad-Gita adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia. Bahkan 

bukan sekadar kitab, ia adalah sesuatu yang hidup, dengan pesan baru 
bagi setiap zaman dan arti baru bagi setiap peradaban.” 

—Sri Aurobindo 

Filsuf/Rohaniwan India 


“Bahwa manusia ibarat pohon yang terbalik (akarnya di atas dan ran- 
ting-rantingnya di bawah) merupakan pendapat umum di masa lalu. 
Terkait dengan konsep yang ada dalam Veda ini, Plato menjelaskannya 
dalam Timaeus di mana ia mengatakan, 'Lihat, kita bukanlah tanaman 
duniawi, tetapi tumbuhan surgawi.' Hal ini menjadi sangat jelas dengan 
apa yang dikatakan oleh Krsna dalam Bab Kelima Belas Bhagavad-Gita.” 
—Carl Jung 

Bapak Psikologi Modern 


“Bhagavad-Gita memberi landasan spiritual bagi keberadaan umat ma- 

nusia. la adalah panggilan (bagi seluruh umat manusia) untuk berkarya 

dan menunaikan kewajibannya di dunia dengan tetap memperhatikan 
tujuan spiritual semesta yang jauh lebih penting dan mulia.” 

—Jawaharlal Nehru 

Perdana Menteri India 


“Saya berhutang pada Bhagavad-Gita.... Membaca buku awal peradab- 

an manusia itu, saya seolah mendengar sebuah pesan dari kerajaan di 

masa lalu—kerajaan yang besar tapi tenang dan damai... Pesan yang 

disampaikan di masa lalu itu masih mampu menjawab pertanyaan-per- 
tanyaan masa kini.” 

—Ralph Waldo Emerson 

Salah Seorang Bapak Bangsa Amerika Serikat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BHAGAVAD GITA BAGI ORANG MODERN —— XixX 


“Kehebatan Bhagavad-Gita terletak pada kemampuanya untuk menje- 
laskan kebijakan hidup dengan sangat indah, sehingga filsafat pun ber- 
bunga menjadi kepercayaan (yang hidup).” 

— Herman Hesse 


Penulis/Filsuf Jerman 


“Untuk memahami pesan Bhagavad-Gita yang begitu mulia dan halus, 
jiwa kita harus berada pada gelombang yang sama dengannya.” 

—Rudolph Steiner 

Filsuf Barat 


“Bhagavad-Gita menjelaskan evolusi batin manusia dengan sangat jelas 

dan sistematis—evolusi batin yang dapat mengangkat derajat manusia. 

la adalah intisari dari filsafat perenial yang paling jelas dan lengkap: ka- 
rena itu, ia penting bagi seluruh umat manusia, bukan bagi India saja.” 

— Adolf Huxley 

Filsuf Barat 


“Cara untuk menggapai kesempurnaan hidup dengan bekerja tanpa 
pamrih itulah yang dijelaskan oleh Krishna dalam Bhagavad-Gita.” 

—Vivekananda 

Pujangga besar India yang banyak mengilhami para founding 

father Republik Indonesia 


“Kitab Bhagavad Gita ini boleh dipandang sebagai riwayat kehidupan 
Korawa dan Pandawa, atau perjalanan manusia menuju ke arah Sem- 
purna. Sebagai ilmu, kitab Bhagavad Gita menguraikan perjalanan kal- 
bu manusia menuju ke arah Kesempurnaan. Di situlah terjadi pertem- 
puran antara Jiwa dan keangkaramurkaannya.” 

— dr. Radjiman Wedyoningrat 


Pendiri Boedi Oetomo/salah satu founding father Republik Indonesia 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mengantar Sang 


Pengantar 


“(Setiap) pagi kusirami intelekku dengan filsafat 
Bhagavad Gita yang sangat luas dan dahsyat: 
Jika dibanding dengannya, literatur modern 


terasa sangat kecil dan tidak berarti.” 


Henry David Thoreau (1817 — 1862) 


Pemikir/Penulis asal Amerika Serikat 


Ada yang memperhatikan keluasan hidup ini, ada yang mementingkan 
ketinggiannya, namun sedikit yang menyadari kedalamannya. Dan, le- 
bih sedikit lagi yang siap untuk menyelami kedalaman itu. 

Banyak di antara kita melewati hidup ini sambil duduk santai di 
pantai kehidupan. Kita mengagung-agungkan kebesaran hidup, menjadi 
filsuf, sastrawan, penulis, dan penyair yang hebat. Kita berbicara dan 
berpuisi tentang kehidupan, tapi tidak pernah menghayati, menyelami, 
dan menghidupi kehidupan. 

Berada di pantai kehidupan memang enak, santai. Tetapi, jika kita 
bisa berenang, rasanya lucu jika kita melewatkan kesempatan untuk 
terjun ke air dan berenang bebas. Para penyelam, bahkan tidak puas 
dengan berenang saja. Mereka menyelami lautan kehidupan untuk me- 
nemukan mutiara-mutiara pengalaman yang tidak pernah ditemukan 
para perenang. Bhagavad Gita mengajak para penyelam, para pem- 
berani, untuk menyelami lautan kehidupan, menikmati pengalaman 


menyelam, menikmati hidup ini. Berenang dan menyelam: bukankah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


XxXii —— — BHAGAVAD GITA BAGI ORANG MODERN 


keduanya itu merupakan water sports atau “permainan” air? Ya, per- 
mainan, bukan olahraga air. Olahraga bisa menjadi sesuatu yang sangat 
serius, permainan adalah permainan. Anda bermain karena ingin ber- 
main untuk menghibur diri. 

Namun, permainan hidup bukanlah permainan biasa. Bukan main 
permainan hidup ini! Bhagavad Gita memberi nama, sekaligus membe- 
ri makna bagi permainan ini. 

Bhagavad Gita berarti “madah ilahi”. Bhagavad berarti “ilahi”, “mu- 
lia”, dan “penuh berkah”. Dan, Gita berarti “lagu”, “syair”, “nyanyian”. 
Bhagavad Gita adalah Nyanyian Ilahi, Nyanyian Mulia yang Penuh Ber- 
kah. Bhagavad Gita adalah sebuah lagu nan indah dan bermakna yang 
dapat membuat hidup menjadi musikal. 

Dengarkan suara air, perhatikan suara angin, semuanya berirama. 
Hidup kita pun dapat menjadi berirama. Kita pun dapat menyelami ke- 
hidupan dan menikmati setiap pengalaman—yang dibutuhkan hanya- 
lah sedikit keberanian. 

Ada yang bertanya bagaimana menyelami lautan kehidupan ini? Kita 
harus turun ke air dan berenang. Untuk menyelami lautan kehidupan, 
kita mesti masuk lebih dalam lagi. Menguasai teori saja tidak memban- 
tu. 

Namun hal itu bukan tanpa risiko. Ada ikan-ikan raksasa dan ganas 
yang siap melahap kita. Ada pula mutiara dan permata yang dapat 
menjadi milik kita. Waspadalah setiap saat. Jangan waswas, tetapi se- 
lalu siap siaga. Pintar-pintarlah melindungi diri dari segala macam ana- 
caman dan serangan. It's worth it. Segenggam saja mutiara yang diper- 
oleh dari lautan kehidupan ini sudah dapat mengubah kualitas hidup 
kita, dapat membuat hidup kita menjadi lebih berirama, lebih mulia. 

Ulasan Bhagavad Gita ini saya harap dapat menjadi sarana bagi kita 
untuk meraih mutiara dan permata yang tak terhingga nilainya. Bukan 
segenggam saja, tetapi beberapa genggam, sehingga kita dapat berbagi 
dengan mereka yang selama ini hidup di pantai kehidupan dan tidak 


pernah menyelaminya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BHAGAVAD GITA BAGI ORANG MODERN —— xxili 


Sedikit tentang perkenalan saya dengan epos besar Mahabharata, 
di mana Bhagavad Gita merupakan bagian kecil namun sangat penting. 

Mahabharata berarti Dinasti Bharata yang Agung. Mahabharata 
adalah sejarah, nonfiksi, yang ditulis dengan gaya novel pop pada za- 
mannya. 

Saya sendiri mendengar kisah Mahabharata untuk pertama kali dari 
seorang wanita Jawa, yang telah membantu dalam pembentukan kepri- 
badian saya. Waktu itu umur saya masih sekitar 5 tahun. Cara dia men- 
dongeng sungguh luar biasa. Setiap tokoh menjadi hidup. Kadang saya 
merasa bisa bermain-main dengan mereka. 

Setelah usia kurang lebih 9 tahun, saya mulai membaca sendiri da- 
lam bentuk bacaan dan komik karya R.A. Kosasih yang sangat populer 
hingga kini. Ada juga cerita Ramayana, namun tokoh-tokoh Mahabha- 
rata terasa lebih dekat. 

Sang Perempuan Pendongeng bersikap seperti Vyasa, Sang Bega- 
wan yang menulis Mahabharata. Ia tidak menjelek-jelekkan para Kaura- 
va: pun tidak memuji-muji Pandava — dua kubu yang saling bermusuh- 
an dalam epos tersebut (ringkasan Mahabharata dapat dibaca dalam 
bab selanjutnya). 

Selain kisah-kisah dari Ramayana dan Mahabharata, Sang Perem- 
puan Pendongeng juga kerap bercerita tentang para nabi, khususnya 
Musa, Isa atau Yesus, Muhammad, Buddha, juga tentang sejarah kuno 
Tanah Jawa. Beliau adalah sosok Pancasilais dalam arti kata sebenar- 
nya. 

Untuk itu, kepada Sang Perempuan Pendongeng yang hampir seu- 
sia ibu kandung saya dan yang mendapat julukan Guru karena pernah 
mengajar Bahasa Indonesia dan Jawa kepada ibu dan kakak saya, kepa- 


damu... 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


XXIV —— — BHAGAVAD GITA BAGI ORANG MODERN 


Ibu Naniek Padmosoebroto 


kupersembahkan karya kecil ini. 
Kuucapkan pula terima kasih sebesar-besarnya kepada Kedua 


Orangtuaku: 


Baba Tolaram dan Mummy Shami 


yang tidak bosan-bosannya membelikan komik-komik Ramayana, 
Mahabharata dan cerita-cerita pewayangan lainnya dan membantu pe- 
mekaran kepribadian saya tanpa paksaan apa pun. Terima kasih Baba, 
Mummny, Sukran, Meherbani (“Terima kasih” dalam bahasa Sindhi, ba- 
hasa ibu saya). 

Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Yang Mulia Ida 
Pedanda Gede Putra Telabah dan Prof. Dr. Marsono, S.U. atas restu 
serta kesediaan beliau untuk menulis pengantar, yang telah menam- 
bah nilai karya ini (edisi di tangan Anda saat ini merupakan perluasan 
dari edisi terbitan Gramedia Pustaka Utama, yang telah mengalami ce- 
tak-ulang beberapa kali sejak awal terbitnya di tahun 1998: sekaligus 
ringkasan dari Edisi Lengkap dengan ketebalan 1.008 halaman dan se- 
ukuran Folio A4 yang diterbitkan dalam jumlah terbatas oleh Center 
for Vedic and Dharmic Studies, sehingga Kata Pengantar pun dengan 
sangat berat hati mesti dikutip intinya saja di halaman depan). 

Kepada Prof. Riris K. Toha-Sarumpaet, Ph.D, Dr. N.W. Suriastini, dr. 
Wayan Sayoga, dan Oka Ratnayani, S.Si., M.Si., Ph.D., mauliate, matur 
nuwun, matur suksme, terima kasih atas endorsement yang sungguh 
sangat berharga. Terima kasih pula kepada Sdr. Gun Gun dan para ilus- 
trator lainnya yang telah mempercantik karya ini (termasuk Edisi Leng- 
kap tersebut di atas). 


Dan, terima kasih kuucapkan kepada: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


— 


BHAGAVAD GITA BAGI ORANG MODERN -— XXV 
Anda, Pembaca Buku ini... 


atas kemurahan hati Anda untuk bersama-sama menyelami Lautan Gita 


ini, dengan segala kelemahan dan kekurangan saya.... 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


